II. PENULISAN REFERENSI DALAM DAFTAR PUSTAKA 
MENURUTSISTEM HARVARD 


A. SUSUNAN/URUTAN 

Penulisan referensi/bibliografi menurut sistem Harvard ini harus disusun dengan 
urutan tertentu dan dengan format dan tanda baca standar. 

1. Pustaka disusun secara alfabetis menurut nama belakang penulis. Untuk 
menjaga konsistensi dalam penulisan referensi, nama penulis dimulai dari nama 
paling belakang dilanjutkan dengan singkatan nama di depannya. 

Contoh : 

Aggleton, P. and Chlamers, H. (2000) 

Health Education Authority (1993) 

2. Untuk menjaga konsistensi dalam penulisan referensi, nama penulis dimulai dari 
nama paling belakang dilanjutkan dengan singkatan nama di depannya. 

3. Penulisan editor atau editors, disingkat menjadi “ed” atau “eds”. 

4. Dalam penulisan referensi, tanda juga boleh dipergunakan untuk menuliskan 
nama-nama penulis, dan penggunaan tersebut harus konsisten (Leeds 
Metropolitan University, 2004). 

5. Bila mengutip beberapa tulisan dari satu penulis, pustaka disusun secara 
kronologis berdasarkan tahun terbitnya, atau dengan tambahan huruf (misalnya 
1993a, 1993b), bila beberapa tulisan dari penulis yang sama telah diterbitkan 
pada tahun yang sama. 

Contoh : 

Bloggs, J. (1992) ... 

Bloggs, J. (1993a) .... 

Bloggs, J. (1993b) .... 

Dalam teks juga ditulis dalam bentuksebagai berikut : 


(Bloggs, 1992) 
(Bloggs, 1993a) 
(Bloggs, 1993b) 


30 



B. FORMAT 

Format penulisan referensi/bibliografi dalam daftar pustaka menurut sistem 
Harvard dikelompokkan ke dalam referensi yang berasal dari buku dan monograf lainnya, 
artikel-artikel yang dipublikasikan, naskah-naskah yang tidak dipublikasikan serta naskah- 
naskah dalam media elektronik (Inter Comm of Med J Editors, 2005). 

1. Buku dan Monograf Lainnya 

a. Buku 

Secara garis besar, penulisan referensi yang bersumber dari buku, perlu 

mencantumkan : 

1) Nama-nama penulis, editor, penyusun atau institusi yang 
bertanggungjawab. 

2) Tahun buku tersebut dipublikasikan 

3) Judul buku dan sub judul bila ada (semua judul ditulis dengan cetak 
tebal atau di beri garis bawah atau ditulis dengan huruf italic, harus 
konsisten). 

4) Seri buku tersebut atau volume buku bila ada 

5) Edisi 

6) Penerbit 

7) Tempat diterbitkan 

8) Halaman buku yang digunakan sebagai referensi, bila tersedia 

(Cybrary, 2004). 

SATU PENULIS 

Contoh : 

Berkman, R.l. (1994) Find it fast : how to uncover expert information on any 
subject. New York : HarperPerennial. 

DUA PENULIS ATAU LEBIH 

Contoh : 

Moir, A. & Jessel, D. (1991) Brain sex : the real difference between men and 

women. London : Mandarin. 

Cheek, J., Doskatsch, I., Hill, P. & Walsh, L. (1995) Finding out : information 
literacy for the 21 st century. South Melbourne : MacMillan Education 
Australia. 

EDITOR ATAU PENYUSUN SEBAGAI PENULIS 


31 



Contoh : 

Spence, B. ed. (1993) Secondary school management in the 7990s: 
challenge and change. Aspects of Education Series, 48. London: 
Independent Publishers. 

Robinson, W.F. & Huxtable, C.R.R. eds. (1998) Clinicopathologic principles 
for veterinary medicine. Cambridge: Cambridge University Press. 

PENULIS DAN EDITOR 
Contoh : 

Breedlove, G.K. & Schorfheide, A.M. (2001) Adolescent pregnancy. 2 nd ed. 
Wieczorek, R.R. ed. White Plains (NY): March of Dimes Education 
Services. 

INSTITUSI. PERUSAHAAN ATAU ORGANISASI SEBAGAI PENULIS 
Contoh : 

UNESCO (1993) General information programme and UNISIST. Paris: 
Unesco, PGI-93/WS/22 

Health Education Authority (1992) A philosophy for midwifery. London: RCM. 
b. Referensi “Di dalam” 

SALAH SATU TULISAN DALAM BUKU KUMPULAN TULISAN 
Bila salah satu tulisan dalam buku kumpulan tulisan menjadi sumber 
referensi, maka secara garis besar penulisan referensi memuat hal-hal 
sebagai berikut : 

1) Penulis naskah 

2) Tahun publikasi 

3) Judul naskah yang dijadikan sebagai sumber referensi 

4) Menggunakan kata “In” atau “di dalam” 

5) Penulis/editor buku kumpulan tulisan 

6) Judul buku kumpulan tulisan (ditulis dengan menggunakan huruf 
cetak tebal atau garis bawah atau tulisan italic ). 

7) Tempat publikasi 

8) Penerbit 

9) Halaman buku yang dijadikan sebagai sumber referensi (Leeds 
Metropolitan University, 2004). 

Contoh : 


32 



Porter, M.A. (1993) The modification of method in researching postgraduate 
eduaction. In : Burgess, R.G.ed. The reseacrh process in educational 
settings : ten case studies. London : Falmer Press, pp. 35-47. 

REFERENSI KEDUA (BUKU DISITASI DALAM BUKU YANG LAINH 

Bila sumber referensi berasal dari buku yang disitasi dalam buku yang lain, 

maka referensi tersebut harus dituliskan seperti contoh berikut ini : 

Confederation of British Industry (1989) Towards a skills revolution : a youth 
charter. London: CBI. Quoted in: Bluck, R., Hilton, A., & Noon, P. 
(1994) Information skills in academic libraries: a teaching and 
learning role in higher education. SEDA Paper 82. Birmingham: Staff 
and Educational Development Association, p. 39. 

c. Prosiding Seminar Atau Pertemuan 

Bila sumber referensi berasal dari prosiding seminar atau pertemuan, maka 

penulisan referensi perlu memuat hal-hal sebagai berikut : 

1) Nama seminar atau pertemuan 

2) Nomor seminar atau pertemuan (bila ada) 

3) Tahun 

4) Lokasi seminar atau pertemuan (bila ada) 

5) Tahun dipublikasikan 

6) Judul prosiding, jika berbeda dengan nama seminar atau pertemuan 
(ditulis dengan menggunakan huruf cetak tebal atau garis bawah 
atau tulisan italic). 

7) Penulis/editor 

8) Tempat penerbit 

9) Penerbit (Leeds Metropolitan University, 2004). 

CONTOH : 

ERGOB Conference on Sugar Substitutes, 1978. Geneva, (1979). Health and 
sugar substitutes: proceedings of the ERGOB conference on sugar 
substitutes, Guggenheim, B. ed. London : Basel. 


d. Naskah Yang Dipresentasikan Dalam Seminar atau Pertemuan 

Naskah seminar atau pertemuan yang telah dikumpulkan dalam satu 
prosiding seminar atau pertemuan, format penulisan referensi sama 
dengan format penulisan referensi “di dalam”. 

CONTOH : 

Romanov, A.P. & Petroussenko, T.V. (2001) International book exchange: 
has it any future in the electronic age? In: Neven, J. ed. Proceedings 


33 



of the 67 th IFLA Council and General Conference, August 16-25, 
2001, Boston USA. The Hague, International Federation of Library 
Association and Institutions, pp.80-8. 


Naskah seminar atau pertemuan yang tidak dikumpulkan dalam suatu 
prosiding, format penulisan referensi adalah seperti contoh berikut ini : 

Lanktree, C. & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma Symptom 
Checklist for Children (TSC-C). Paper presented at the meeting of the 
American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, 

CA. 


Haryo, T.S. & Istiadjid, M. (1999, September). Beberapa faktor etiologi 
meningokel nasofrontal. Naskah dipresentasikan dalam konggres 
MABI, Jakarta. 

Sumber referensi yang berasal dari makalah pertemuan berupa poster 
dapat dituliskan seerti contoh berikut ini : 

Ruby, J. & Fulton, C. (1993, June). Beyond redlining: Editing software that 
works. Poster session presented at the annual meeting of the 
Society for Scholarly Publishing, Washington, DC. 

e. Ensiklopedia 
Contoh : 

Hibbard, J.D., Kotler, P. & Hitchens, K.A. (1997) Marketing and 
merchandising, in: The new Encyclopedia Britannica, vol. 23, 15 th 
revised ed. London : Encyclopedia Britannica. 


f. Kamus 
Contoh : 

The Oxford English dictionary. (1989) vol. 5, 2 nd ed. Oxford : Clarendon. 

g. Laporan llmiah atau Laporan Teknis 
DITERBITKAN OLEH PIHAK PEMBERI DANA/SPONSOR 
Contoh : 

Yen, G.G (Oklahoma State University, School of Electrical and Computer 
Engineering, Stillwater, OK). (2002, Feb). Health monitoring on 
vibration signatures. Final Report. Arlington (VA): Air Force Office of 
AFRLSRBLTR020123. Contract No. : F496209810049. 


DITERBITKAN OLEH PIHAK PENYELENGGARA 


34 




Contoh : 


Yen, G.G (Oklahoma State University, School of Electrical and Computer 
Engineering, Stillwater, OK). (2002, Feb). Health monitoring on 
vibration signatures. Final Report. Arlington (VA) : Air Force Office of 
AFRLSRBLTR020123. Contract No. : F496209810049. 

h. Tesis atau Disertasi 

Referensi yang bersumber dari tesis atau disertasi perlu mencantumkan 
nama penulisan, tahun publikasi, judul tesis atau disertasi, tujuan dan tipe, 
serta nama institusi pemberi gelar tersebut. 

Contoh : 

Page, S. (1999) Information technology impact: a survey of leading UK 
companies. MPhil.thesis, Leeds Metropolitan University. 

Istiadjid, M. (2004) Korelasi defisiensi asam folat dengan kadar 
transforming growth factor-pi dan insulin-like growth factor-1 dalam 
serum induk dan tulang kepala janin tikus. Disertasi, Universitas 
Airlangga. 


Paten 

Referensi yang bersumber pada paten perlu mencantumkan nama pemilik 
paten, tahun publikasi, judul paten, nomor seri paten termasuk tanggal 
lengkap dikeluarkannya paten. 

Contoh : 

Philip Morris Inc. (1981) Optical perforating apparatus and system. 

European patent application 0021165A1. 1981-01-07. 


2. Artikel 

a. Artikel Jurnal 

Secara garis besar, penulisan referensi yang bersumber dari artikel, perlu 
mencantumkan : 

1) Nama penulis artikel 

2) Tahun dipublikasikan 

3) Judul artikel 

4) Judul jurnal (ditulis dengan cetak tebal atau garis bawah atau huruf 

italic) 

5) Volume dan nomor jurnal 

6) Nomor halaman jurnal yang memuat artikel yang dijadikan sumber 
referensi (Cybrary, 2004). 


35 



ARTIKEL JURNAL STANDAR 

Untuk artikel yang ditulis oleh lebih dari 3 orang, semua nama penulis harus 
dicantumkan dalam referensi, tidak boleh disingkat dengan et al. atau dkk. 
Penggunaan et al. atau dkk hanya boleh dilakukan dalam mensitasi tulisan 
tersebut dalam naskah yang ditulis (Leeds Metropolitan University, 2004). 
Contoh : 

Bennett, H., Gunter, H. & Reid, S. (1996) Through a glass darkly: images of 
appraisal. Journal of Teacher Development, 5 (3) October, pp. 39-46. 

ORGANISASI ATAU INSTITUSI SEBAGAI PENULIS 


Contoh : 

Diabetes Prevention Program Research Group. (2002) Hypertension, insulin, 
and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. 

Hypertension, 40 (5), pp. 679-86. 

NAMA ORANG DAN ORGANISASI SEBAGAI PENULIS 
Contoh : 

Vallancien, G., Emberton, M. & van Moorselaar, RJ; Alf-One Study Group. 
(2003) Sexual dysfunction in 1,274 European men suffering from 
lower urinary tract symptoms. J Urol, 169 (6), pp. 2257-61. 

TIDAK ADA NAMA PENULIS 
Contoh : 

How dangerous is obesity? (1977) British Medical Journal, No. 6069, 28 
April, p. 1115. 

VOLUME DENGAN SUPLEMEN 
Contoh : 

Geraud, G., Spierings, E.L., & Keywood, C. (2002) Tolerability and safety of 
frovatriptan with short- and long -term use for treatment of 
migraine and in comparison with sumatriptan. Headache, 42 Suppl 
2, S93-9. 


VOLUME DENGAN BAG IAN 
Contoh : 

Abend, S.M. & Kulish, N. (2002) The psychoanalytic method from an 
epistemological viewpoint. IntJ Psychoanal, 83 (Pt 2), pp. 491-5. 


36 



b. Artikel Koran 
Contoh : 

Sadli, M. (2005) Akan timbul krisis atau resesi?. Kompas, 9 November, hal. 
6 . 

c. Artikel Audio-Visual (Film 35mm, Program Televisi, Rekaman, Siaran Radio, 
VIDEOCASETTE, VCD atau DVD) 

Contoh : 

Now voyager.(Fi\m 35mm). (1942) Directed by Irving Rapper. New York : 
Warner. 

Now wash your hands. (Videocasette). (1996). Southampton: University of 
Southampton, Teaching Support & Media Services. 


3. Naskah-Naskah Yang Tidak Dipublikasikan (In press) 

Contoh : 

Tian, D., Araki, H., Stahl, E., Bergelson, J., & Kreitman, M. (2002) Signature of 
balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci USA. In press. 

4. Naskah-Naskah Dalam Media Elektronik 

a. Buku-buku Elektronik (e-Books) 

Contoh : 

Dronke, P. (1968) Medieval Latin and the rise of European love- 

/yr/c[lnternet]. Oxford : Oxford University Press. Available from: 
netLibrary <http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary 
&v=l&bookid=22981> [Accessed 6 March 2001] 


b. Artikel Jurnal Elektronik 
Contoh : 

Cotter, J. (1999) Asset revelations and debt contracting. Abacus [Internet], 
October, 35 (5) pp. 268-285. Available from: < http://www.ingenta. 
com > [Accessed 19 November 2001]. 


c. Web pages 
Contoh : 

Rowett, S. (1998) Higher Education for capability: autonomous learning for 
life and work [Internet], Higher Education for Capability. Available 
from: < http://www.lle.mdx.ac.uk/hec/about.htm > [Accessed 8 

August 2000]. 


37 


d. Web sites 


Contoh : 

Program Studi S2 llmu Kesehatan Masyarakat UGM. (2005) Program Studi 
S2 llmu Kesehatan Masyarakat UGM [Internet]. Yogyakarta : S2 IKM 
UGM. Tersedia dalam: < http://ph-ugm.org > [Diakses 8 November 
2005]. 

e. CD-ROM 

Contoh : 

Picardie, J. (1998) I can never say goddbye. The Observer [CD-ROM], 20 
September, 1. Available from: The Guardian and Observer on CD- 
ROM. [Accessed 16 June 2000]. 

Royal Institute of British Architects (1998) Architecture and Design 
Illustrated. London : RIBA [CD-ROM], 

f. Database Komputer 

Contoh : 

Gray, J.M. & Courtenay, G. (1988) Youth cohort study [computer file]. 
Colhester: ESRC Data Archive [distributor]. 


g. Online Images (Informasi visual, foto dan ilustrasi) 

Contoh : 

Hubble space telescope release in the space shuttle's payload bay. (1997) 
[Online image]. Available from: < http://explorer.arc.nasa.gov/pub/ > 
SPACE/GIF/s31-04-015.gif, [Accessed 6 July 1997], 


h. Email 

Contoh : 

Brack, E.V. (1996) Computing and short courses. LIS-LINK 2 May 1996 
[Internet discussion list]. Available from: mailbase@mailbase. ac.uk 
[Accessed 15 April 1997]. 

Lawrence, S. (slawrence.goyh@go-regions.gsi.gov.uky 6 July 2001. Re: 
government office for Yorkshire and Humberside information. Email 
to F. Burton (f.burton@leedsmet.ac.uk). 


REFERENSI 


38 


Cybrary, The University of Queensland. (2004) Reference/bibliography Harvard style. 
Available from: <http://data/staff/infoskil/useits/citation styles/harvard/ harvard. 
doc> [Accessed 24 October 2005]. 


International Committee of Medical Journal Editors. (2005) Bibliographic services division. 
Available from: <http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html>[Accessed 

23 September 2005]. 

Leads Metropolitan University. (2004) Quote, unquote: The Harvard Style of referencing 
published material. Available from: <http://www.leedsmet.ac.uk/lskills>[Accessed 

24 October 2005]. 


39 



